
IAI AL-QOLAM 
MALANG 

KEPUTUSAN REKTOR 

INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL-QOLAM MALANG 

Nomor : A.Ol/IAI-O/ .IX/2020 


TENTANG 

PENETAPAN PENERIMA BEASISWA 
BAGI MASYARAKAT PUTAT LOR TAHUN 2020 


Rektor Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang, setelah: 

Menimbang : 1. Bahwa dengan adanya penerimaan mahasiswa baru 

(PMB) melalui jalur kerjasama antara Institut Agama 
Islam (IAI) Al-Qolam Malang dengan Pemerintah 
Kabupaten Malang Kecamatan Gondanglegi Kepala Desa 
Putat Lor. 

2. Bahwa sebagaimana butir 1 (satu) tersebut diatas perlu 
dikeluarkan surat keputusan rektor tentang Penetapan 
Penerima Beasiswa Bagi Masyarakat Putat Lor pada 
Tahun 2020. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 
Pendidikan Tinggi dan Penjelasannya. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan 
perguruan tinggi. 

4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor: AHU-3121.AH.01.04. Tahun 
2011 Tentang Pengesahan Pengurus Yayasan Al-Qolam. 

5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
Nomor 6266 tentang Persetujuan Perubahan Bentuk 
Sekolah Tinggi Agama Islam Menjadi Institut Agama 
Islam Tanggal 05 Nopember Tahun 2014. 

6. Surat Keputusan Yayasan Al-Qolam tentang 
Pengangkatan Rektor IAI Al-Qolam Malang Nomor: 
03/IAI-Q/01.1/2020 Tanggal 30 Januari 2020. 

7. Statuta Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang 
Tahun 2015. 

8. Naskah Kerjasama antar Institut Agama Islam (IAI) Al- 
Qolam Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang 
Kecamatan Gondanglegi Kantor Kepala Desa Putat Lor 
Nomor : A.01/IAI-Q/827.V/2018. 






Memperhatikan 


: Surat keterangan dimisili dari pemerintah desa dan 
hasil keputusan papat pimpinan Institut Agama Islam 
(IAI) Al-Qolam Malang pada tanggal 21 September 
2020. 


MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat 
keputusan ini berhak untuk menerima beasiswa bagi 
masyarakat putat lor Kecamatan Gondanglegi yang telah 
memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan 
dalam naskah kerjasama pada tahun 2020. 

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 
dalam penetapannya akan di adakan perbaikan 
sebagaimana mestinya. 


Ditetapkan di : Malang 

Pada Tanggal : 22 September 2020 



Dr. Muhammad Adib, M.Ag 

NIDN.2109027501 


Tembusan disampaikan kepada : 

1. Yth. Kepala Desa Putat Lor. 

2. Yth. Ketua Yayasan Al-Qolam Malang. 

3. Yth. Para Wakil Rektor IAI Al-Qolam. 

4. Yth. Para Dekan IAI Al-Qolam. 

5. Yth. Para Ketua Program Studi. 

6. Yth. BAUK. 

7. Yth. Yang bersangkutan. 

8. Arsip. 







Lampiran SK • 1 

Nomor : A.01/IAI-Q/ I00_ m IX/2020 

Tanggal : 22 September 2020 

Tentang : Penetapan Penerima Beasiswa Bagi Masyarakat Putat Lor Tahun 2020 


No. 

NIM 

NAMA 

Tgl Rekomendasi 

Program Studi 

Beasiswa 

1 

- 

NASIHUL ANAM 

05 Maret 2020 

Komunikasi dan 

Penyiaran Islam 
(KPI) 

100% SPP 

2 

- 

NAZILATUN NURONNIA 

27 April 2020 

Pendidikan Agama 

Islam (PAI) 

100% SPP 

3 

- 

NADIYA 

27 April 2020 

Tadris Bahasa 

Indonesia 

100% SPP 

4 

- 

RIA YUNITA 

27 April 2020 

Pendidikan Agama 
Islam (PAI) 

100% SPP 

5 

- 

NAF1ISATUN NASHIR 

11 Mei 2020 

Anak Usia Dini 

/r>T A T TT-M- 

100% SPP 

6 

22008402331011 

IMANIA NURNISA SAVIA 

11 Juni 2020 

Hukum Ekonomi 

Syariah (HES) 

100% SPP 

7 

- 

MOCH. UMAR FAROQ AL 
FARIZI 

02 Juli 2020 

Pendidikan Agama 

Islam (PAI) 

100% SPP 

8 

- 

LIA ROIKHATUL JANNAH 

06 Agustus 2020 

Tadris Bahasa 
Inggris 

100% SPP 

9 

- 

REVIANI FIRDAUSIYAH 

12 Agustus 2020 

Tadris Bahasa 
Inggris 

100% SPP 


Malang, 22 September 2020 
Rektor 



Dr. Muhammad Adib, M.Ag 

NIDN.2109027501 


























